Membuat Design Logo Menggunakan Photoshop 
Paris Simanungkalit, S.Si 
www.iagophotoshop.blogspot.com 

Langkah Pertama 

Pertama-tama buatlah sebuah file photoshop. Kemudian gunakan "Rounded Rectangel 
Tool" (U) lalu pilih "Polygon Tool" dan atur sides (sisi) 75, klik tanda panah kebawah 
dekaf'Costum Shape Tool" lalu pilih "Star". 





File Edit Image Laver Select Filter Vie'A 


Window Help 


| o * 


i 


3IEB □ fl §' □ U Q|OI\ £?H afal^ Mi 




^1 Untitled- 1 @> 104% (RG 




— Polygon Options 

Radius; 






1 




0 It 

i 


, i , i 


P/K 


■ . 




I Sr^Dsth Corners 
0Star - 

Indent Skies By: | 50% 
|Srrgoth Indents 















Buatlah sebuah bintang pada layer, dengan cara mendrag pada layer. 
Langkah Kedua 

Kemudian hilangkan Simbol Mata pada layer "Star" tersebut. Hal ini bertujuan agar 
pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah nantinya. 

Pilih "Direct Selection Tool" (A), lalu klik "Vector Mask Thumbnail" pada layer 
"Star", sehingga gambar yang terlihat hanya berupa garis saja. Klik garis tersebut maka 
akan muncul "Anchor Point" (titik berbentuk kotak). Klik semua Anchor Point pada 
bagian dalam Star tersebut sambil menekan tombol Shift. 




www.jagophotoshop.blogspot.com 



Klik kanan gambar lalu pilih "Free Transform Point" maka akan muncul transform 
point, setelah itu putar transform point tersebut. 




Perlihatkan kembali simbol mata yang ada pada layer Star, maka hasil gambar akan 
menjadi seperti ini: 



Langkah Ketiga 

Pada langkah ini kita akan menambahkan teks pada gambar diatas. 

Buat sebuah tulisan pada gambar diatas dengan menggunakan "Type Tool" (T). 

Ubah tulisan menjadi Shape, Layer » Type » Convert Shape. 

Kemudian kreasikan tulisan tersebut dengan melakukan tehnik seperti tehnik pada 
langkah kedua. 



www.jagophotoshop.blogspot.eom 



Sebagai contoh perhatikan gambar berikut ini: 




TEXT 

Sehingga gambar akan menjadi seperti ini: 




www.jagophotoshop.blogspot.com 



Langkah Keempat 

Langkah terahir, berilah warna sesuai dengan selera anda. 

Untuk melihat tehnik-tehnik dalam pewarnaan, klik www.jagophotoshop.blogspot.com 
lihat tutorial-tutorial lain, karena disetiap tutorial terdapat tehnik-tehnik yang keren dalam 
pewarnaan. 

Hasil Akhir 




www.jagophotoshop.blogspot.com 




www.jagophotoshop.blogspot.com 



